WikipediA 

Bahasa Pashtun 

Untuk kegunaan lain, lihat Bahasa Pashtun (disambiguasi). 


Bahasa Pashtun atau Pakhtun atau Afghani merupakan 
salah satu bahasa resmi Afganistan selain Bahasa Dari. 
Masyarakat penutur bahasa ini berasal dari wilayah 
selatan, timur dan sebagian utara Afganistan, selain 
terkonsentrasi di Provinsi Barat Laut, Pakistan. 

Lebih dari separuh penduduk Afghanistan dan 9% 
penduduk Pakistan menggunakan bahasa ini dalam 
kehidupan sehari-hari. Huruf Arab dengan tambahan- 
tambahan khas digunakan untuk bahasa ini. 


Referensi 


1. A Hammarstrom, Harald; Forkel, Robert; 
Haspelmath, Martin, ed. (2019). "Pashto". 
Glottolog 4.1. Jena, Jerman: Max Planck Institute 
for the Science of Human History. 


Pashtun 

r** 

Paxto 



Kata Paxto dalam Abjad Pashtun 


Pelafalan 

r'pasto:!. r'puxto:l 

Dituturkan di 

Afghanistan, Pakistan, dan 
Diaspora Pashtun 

Etnis 

Pashtun 

Penutur 

bahasa 

40-60 juta (2007-2009) 

Rumpun 

Indo-Eropa 

bahasa 

■ Indo-lran 


■ Iran 


■ Timur 


■ Pashtun 

Sistem 

penulisan 

■ Huruf Arab (Alfabet Pashtun) 


Status resmi 

Bahasa 
resmi di 

^ Afganistan 

Diakui 

W Pakistan 

sebagai 

Khyber Pakhtunkhwa, 

bahasa 

Federally Administered Tribal 

minoritas di 

Areas, dan Balochistan utara 

Diatur oleh 

Academy of Sciences of 


Afghanistan 

Pashto Academy (Pakistan 


Kode bahasa 

ISO 639-1 

ps 

ISO 639-2 

pus 





























ISO 639-3 


Glottolog 


Linguasfer 


pus - kode inklusif 
Kode individual: 

pst (http://www-01.sil.org/i 
so639-3/documentation.asp?id 
—pst) - tengah 

pbu (http://www-01.sil.org/i 
so639-3/documentation.asp?id 
=pbu) - Utara 

pbt (http://www-01.sil.Org/i 
so639-3/documentation.asp?id 

=pbt) - Selatan 

wne (http://www-01.sil.Org/i 
so639-3/documentation.asp?id 
=wne) - Wanetsi 

pashl269 (http://glottolog .0 
rg/resource/languoid/id/pash 

1269)M 

58-ABD-a 


Diperoleh dari "https://id.wikipedia.Org/w/index. php?title=Bahasa_Pashtun&oldid=15542754" 


Halaman ini terakhir diubah pada 9 September 2019, pukul 17.28. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atr ibusi- BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 




























